KAMU KOK 
ADA DI SINI? 


KAMU BILANG 
BARU BALIK 
SEMINGGU 

LAGI? 


KAMU 
GIMANA BISA 
ADA DI SINI..? 





TADINYA 
BEGITU 


SEPERTI KATAMU, 
AKU LAGI KURANG 
SEHAT, MAKANYA.. 


AKU CEPAT-CEPAT 
SELESAIKAN URUSAN- 
KU DAN LANGSUNG 
PULANG. 


TAPI PAS 
PULANG.. 


ADA DUA 
KEGELAPAN MUNCUL 
DI DAERAH INI. 





DI TEMPAT YANG 
SATU KAYAKNYA UDAH 
DIURUS DAN JADI 
AKU DATANG KE 
SINI. 


KAMU SENDIRI 
KENAPA ADA 
DI SINI? 


SETELAH PISAH 
SAMA BOCAH ITU, 
KENAPA MALAH KE 

TEMPAT SEPERTI INI 

DIJAM SEGINI? 





AKU JUGA 
SEBENARNYA 
GAK TAU... 


AKU JELAS-JELAS 
LAGI TIDUR TAPI BEGITU 
SADAR AKU LAGI JALAN 

DI SINI SENDIRIAN. 


MAKANYA 
AWALNYA KUKIRA 





AH, SETELAH 
DIPIKIR-PIKIR, AKU 
AKHIR-AKHIR INI TERUS 
MIMPI HAL SEPERTI 
INI. 


ADA SESUATU YANG 
MENGEJARKU, DAN AKU 
SELALU MERASA HARUS 

PERGI KE SEKOLAH.. 












APA ADA 
HUBUNGAN- 
NYA? 








TIDUR 
BERJALAN 


KEGELAPAN 
TIADA AKHIR.. 











SETAN 
HALUSINASI 
TOH. 


SETAN.. 
HALUSINASI..? 


TAPI 
SETAN HALUSINASI 
MEMBERIKAN 
HALUSINASI LEWAT 
MATA, KOK? 













MATANYA LAGI 
MENGHADAPI 
DAN YA? 


KARENA TERLALU 
SULIT CUMA DENGAN SATU 
MATA, JADI DUA-DUANYA 
MELAWAN DIA YA? 


KAMU TAU INI 
SETAN MACAM 
APA? 


IYA, 
KAYAKNYA 
BEGITU. 





SETAN ITU YANG 
MENYEBABKAN 
KEGELAPAN INI. 





BENERAN? 
, UDAH 
KUDUGA..! 





Ts 


TAPI, 


DIA MEMBUA 
NASIDEN 





KARENA 
MATANYA NGGAK 
ADA DISINI.. 


..ASAL KITA KELUAR 
DARI KEGELAPAN INI, DIA 
GAK AKAN BISA MEMBUAT 
HALUSINASI BARU. 


KARENA 
MATANYA GAK ADA, 
BAKAL MUDAH 
UNTUK KABUR. 





AYO KITA 
COBA CARI 
CELAH 


KALAU DALAM 
KEGELAPAN DI TEMPAT 
SELUAS INI BIASANYA ADA 
SATU ATAU DUA TEMPAT 
CELAH. 


KITA BISA 
KELUAR DARI 








..AKU CUMA MAU 
BILANG AJA KARENA 
MUNGKIN KAMU 
SALAH KIRA. 





BUAT AKU, ITU 
BUKAN APA-APA, 
OKE? 















KARENA 
AKU PUNYA 
SITUASI SENDIRI, 




















AKU JADI GAK BISA TAPI BUKAN 
BERGERAK, KARENA AKU TAKUT, 
NGERTI? AKU KABUR 
BUKANNYA KARENA 


AKU TAKUT, LOH 





APA LAGI 
SAMA SETAN 
HALUSINASI 
TANPA MATA 
ITU. 






DASAR KAMU INI, 
DI SITUASI SEPERTI 


ΙΝ ΖΛ 











GENGGAM 


IYA, AKU NGERTI! 





SEKARANG 
AYO CEPAT 
KABUR! 





ΜΕΝΡΕΚΑΙΕ 





JANGAN 
LEPAS DAN 
IKUTI AKU. 





NGGAK BURUK 
JUGA SEPERTI INI. 





IN 


= 
we 











a“ 
4 un 








MERINDING) 


λ 


. TAPI, 
APA BENAR INI 
SEKOLAH? 


KENAPA JALAN 
SEJAUH APA PUN.. 


KORIDORNYA GAK 
HABIS-HABIS YA? 


INI JUGA 
SALAH SATU 
HALUSINASINYA 


DI DALAM 
KEGELAPAN INI, 
APA YA BILANGNYA.. 
DIA MEMUTAR 
RUANGNYA. 


SEKALINYA 
MASUK KAMU 
TIDAK AKAN BISA 
KELUAR 


LORONG DAN 
KELAS INI PUN AKAN 
TERULANG TERUS 
TANPA HENTI. 





ii 


SEPERTI 
ADA YANG AKAN 
MUNCUL TIBA- 





..HARUS 
CEPAT CARI 
JALAN KELUAR. 


RASA 
KANTUKNYA 
LAMA-LAMA 

MULAI.. 

















IYA, BENAR 


TIMING-NYA 
AS 


KALAU MELEWATI 
ITU KAMU BISA 
LANGSUNG KELUAR, 





MAU ITU DAN ATAU 
KROKO, MEREKA AKAN 
MERASAKANNYA DAN 

MENJEMPUTMU 


SETAN YANG 
TINGGAL MULUTNYA 
DOANG MAH, KROKO 

JUGA BISA MELAWAN- 

NYA LAH YA. 


JANGAN LIHAT 
APA-APA, JANGAN 
LIHAT BELAKANG, 


JALAN AJA KE 
ARAH SANA. 

















GAK ADA?! 








$ 
y 









AKU LAGI 
KURANG SEHAT, 


MAKANYA.. 
AKU CEPAT- 


CEPAT SELESAIKAN 
URUSANKU DAN 


LANGSUNG 
PULANG. 


APA GARA-GARA 
DIA LAGI TIDAK SEHAT 
MAKANYA JATUH? 





SAMARS SAMAR: 


HANAGA, 
CEPAT...! 








SAMAR ESA MARE 


SEKARANG 
ISTIRAHAT DULU.. 








HANAGA, 
KAMU GAPAPA? 


KAMU 
BISA DENGAR 
AKU? 









BIKIN KAGET AJA, 
AKU KIRA KAMU 
a a 





KAMU LAGI 
SAKIT PARAH 
YA? 


BISA BERDIRI 
NGGAK? 


KENAPA ADA DI 
SINI? KAMU NGGAK 
KELUAR? 


KAMU KAN 
PINGSAN 





APA 
HUBUNGANNYA? 


KAN AKU UDAH 
BILANG IKUTI SAJA 
ARAH CAHAYA ITU! 










APA? KAMU 
NGOMONG 
APA SIH 


GIMANA 


DONG, KAMU 
KAN PINGSAN.. 


MASA AKU 
TINGGALIN 
KAMU DI SINI 
SENDIRIAN? 


DAN CUMA 
AKU YANG 
LOLOS? 








A, AYO KITA 
PERGI KE TEMPAT 
LAIN. KE MANA 


SETIDAKNYA 
SEMBUNYI.. 





HANAGA, KAMU 
SAMA SEKALI NGGAK 
BISA BERDIRI, YA? 
SINI AKU TUNTUN 


..MENYEBALKAN ΟΝ 


MENYEBALKAN. 








PADAHAL 
BAGAIMANA INI DAN MENA 
SEKARANG? RASA NGANTUK 
DAN MENEMUKAN 
JALAN KELUAR. 


PADAHAL AKU 
CUMA MAU TIDUR 
SEBENTAR. 


“MASA AKU 
TINGGALIN KAMU 


DI SINI SENDIRIAN? 
DAN CUMA AKU 
YANG LOLOS?’ 
..KALAU 
NGGAK PERGI 
EMANGNYA 
KAMU BISA 
APA? 










AKU SAMA 
SEKALI NGGAK BISA 
BERGERAK. 


KAMU BISA 

APA BUAT 

NOLONGIN 
AKU.. 








BIAR KU- 
GENDONG! 













KAMU 
KETAWAIN 





ΠΕΙ, 
KAMU SEKARANG 
LAGI NGETAWAIN 
AKU? 


SEMPAT- 
SEMPATNYA 
2! 


IH, I 
SUDAHLAH, 
CEPAT! 

















BUKANNYA 
MENYEBALKAN 
SIH.. 


